KESEPAKATAN JUAL-BELI 


No. 00- /RW-CBD/SURAT/APRIL/2023 


Pada hari ini Senin, tanggal 3 April 2023 yang bertanda tangan di bawah ini : 


IL Nama : RIFKI ISMAL 
No. KTP : 3175020611730003 
Alamat : JL. PULOMAS BARAT V A NO.32 RT.012 RW.012 KAYU PUTIH 
PULO GADUNG 


Sebagai Pemilik selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA : 


II. Nama : VIRGA DEVIANTI RAHMAN 
No. KTP : 3175025709720004 
Alamat : TAMAN PASADENIA UNIT B306 RT.013 RW.002 KAYU PUTIH 


PULO GADUNG — JAKARTA TIMUR 
Sebagai Pembeli selanjutnya disebut PIHAK KEDUA : 
Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 
e PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang berhak atas properti rumah dengan surat kepemilikan 
Sertifikat Hak Milik, dengan total Luas Tanah 160m? & Luas Bangunan m“sesuai yang 
tertera dalam PBB & Sertipikat). Berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak 


dan setempat dikenal umum dengan alamat : 


Jl. Pulomas Barat V B No.16 
Pulo Gadung — Jakarta Timur 


e PIHAK KEDUA adalah pihak yang akan membeli tanah dan bangunan yang dimaksud dari 
PIHAK PERTAMA : 


Sehubungan dengan hal tersebut maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan 
kesepakatan jual-beli dengan syarat-syarat sebagai berikut : 


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA SAKSI 


PASAL 1 


1.1 PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada 
PIHAK KEDUA yang dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan 
dari PIHAK PERTAMA atas tanah dan bangunan yang tersebut di atas dengan harga 
transaksi yang disepakati sebesar Rp2.750.000.000. ,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh 
Juta Rupiah). 


Dengan cara pembayaran : 


a. Uang Tanda Jadi sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan pada 
tanggal 3 April 2023 yang dititip secara transfer ke nomor rekening Ray White CBD Jakarta. 


b. Uang Pelunasan senilai Rp2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) akan 
dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui proses KPR Bank yang 
ditunjuk PIHAK KEDUA. Dimana pelunasan dilakukan pada saat penandatanganan AJB di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di hadapan Notaris pada paling lambat 30 hari 
kerja yaitu tanggal ..........cco.. kepada PIHAK PERTAMA. “jadwal tentative sesuai dari 


Notaris. 


Penerima Uang Tanda Jadi di transfer kepada : 


Bank : BCA 
No. Acc : 07.56.10.8888 
A.n : PT. PASIFIK PROPERTI CENTRA 


Pelunasan di transfer kepada : 
Bank 


No. Acc 
A.n 


Note : Batas proses KPR maksimal 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah dokumen lengkap 
diserahkan kepada pihak Bank. Jika belum ada hasil atau keputusan dari pihak Bank maka 


waktu perpanjangan proses KPR maksimal 15 hari kerja dari tanggal batas akhir 


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA SAKSI 


Page 2 of 4 


1.2 Para Pihak sepakat bahwa harga transaksi yang tersebut pada pasal 1.1. sebagai berikut : 


a. Pajak Penghasilan (PPh) Penjual merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA, 


b. Pelunasan semua tunggakan rekening telepon, listrik dan air sampai dengan pada saat 
penandatangan AJB menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, 


c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun 2023 dibayarkan PIHAK 
PERTAMA dan iuran kebersihan dan keamanan (bila ada) sampai dengan pada saat 
penandatangan AJB menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. 


d. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB (Pajak Pembeli) merupakan 
kewajiban PIHAK KEDUA. 


e. Biaya AJB (Akta Jual Beli) di Notaris dan PPAT menjadi tanggungan PIHAK KEDUA & 
PIHAK PERTAMA. 


f. Biaya Notaris selain AJB (Akta Jual Beli) seperti Biaya Balik Nama, Biaya Pengecekan 
Sertifikat, dan Biaya lainnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. 


1.3 Bila sampai pada waktu yang disebutkan pada pasal 1.1. di atas, PIHAK KEDUA tidak melunasi 
sisa pembayaran dan/atau terjadi pembatalan secara sepihak dari PIHAK KEDUA, maka semua 
pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA terkecuali jika terjadi 
kejadian luar biasa (force majeur) dan/atau situasi diluar kendali PIHAK KEDUA; 


1.4 Bila dalam proses persiapan AJB, PIHAK PERTAMA menyatakan membatalkan transaksi maka 
PIHAK PERTAMA harus mengembalikan semua uang yang sudah dibayar oleh PIHAK 
KEDUA ditambah denda sebesar 100% yang harus dibayar lunas oleh PIHAK PERTAMA 
kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pernyataan pembatalan transaksi. 


1.5 Apabila pengajuan KPR dari PIHAK KEDUA ditolak oleh Bank dikarenakan dokumen 
bermasalah setelah pengecekan oleh BPN maka Uang Tanda Jadi akan dikembalikan oleh 
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, tanpa tambahan denda apapun. 


1.6 Untuk pengosongan property maksimal 7 (tujuh) hari setelah Uang Pelunasan telah di transfer ke 
rekening PIHAK PERTAMA. 


1.7 Apabila hasil pemeriksaan sertifikat di BPN dinyatakan TIDAK BERSIH / SENGKETA maka 
transaksi dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan semua pembayaran dari PIHAK KEDUA 


harus dikembalikan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari 
PPAT. 


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA SAKSI 


Page 3 of 4 


PASAL 2 
2.1. Dengan ini PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA, Ray White CBD Jakarta & 
Xavier Marks Kelapa Gading selaku Agen Penjualan bahwa apa yang dijual dalam Kesepakatan 
Jual-Beli ini adalah benar milik PIHAK PERTAMA yang mempunyai hak penuh untuk 
mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam keadaan sengketa, belum pernah dijual terlebih dahulu 
kepada pihak lain, dan memiliki kelengkapan dokumen-dokumen properti yang diperlukan untuk 


transaksi jual-beli. 


2.2.Dengan ini PIHAK PERTAMA menjamin baik sekarang maupun di kemudian hari PIHAK 
KEDUA, Ray White CBD Jakarta & Xavier Marks Kelapa Gading selaku Agen Penjualan, tidak 
akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau 
turut mempunyai hak atasnya, 

2.3.Para pihak dengan ini membebaskan pihak Ray White CBD Jakarta & Xavier Marks Kelapa 


Gading terhadap segala tuntutan secara hukum dari pihak manapun juga apabila timbul masalah 
hukum sebagai akibat terjadinya pembatalan dan atau Pelanggaran atas Kesepakatan Jual-Beli ini. 


PASAL 3 


Tentang Kesepakatan Harga ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili hukum 
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 


Demikian Kesepakatan Harga ini dibuat di Jakarta dan dinyatakan sah dan berlaku apabila sudah 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 


Jakarta, 3 April 2023 


PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, 


Saksi, 


Ray White CBD Jakarta & Xavier Marks Kelapa Gading 


Marketing Executive 


Page 4 of 4 


